Membuat Design 3D Sebuah Kotak Software 
Menggunakan Photoshop 

Paris Simanungkalit, S.Si. 
www.jaqophotoshop.bloqspot.com 

Pada tutorial ini saya akan membuat sebuah design 3D dari kotak software 
dengan menggunakan photoshop. Dengan cara mudah dan simpel tapi dengan 
hasil yang sangat menarik. 

Lanqkah Pertama 

Pertama-tama buatlah sebuah design sebuah kotak dengan posisi mendatar. 
(lihat contoh) 




Tapi ingat, antara sampul depan dan sampul tepi terpisah, jadi sampul depan 
berada pada layer lain dan sampul tepi juga demikian. 





1 Layers 


Channels i Paths \ 




► 


Normal 


l^vj Opacity: 


100% [ 




Lock: □ J *f* a Fill: 


100% [ 


> 


w 




sampul depan 






sampul pinggir 

|l_J 








Background 


S 









www.jaqophotoshop.bloqspot.com 



Lanqkah Kedua 

Sekarang, klik Move Tool (V) lalu klik layer sampul depan, setelah muncul 
Transform Control (titik yang berada disetiap sudut gambar). 
klik Transform Control yang berada dibagian sudut kanan atas dengan Move 
Tool (V) sambil menekan tombol Ctrl, lalu tarik kebawah sampai anda merasa 
sudah cukup bagus. 

Lakukan juga pada Transform Control yang berada dibagian sudut kanan bawah 
perbedaannya anda menariknya kebagian atas. 

Kemudian lakukan hal yang sama pada layer sampul pinggir, sehingga anda 
memperoleh gambar seperti ini: 




Sekarang sampul anda sudah siap, tapi masih ada yang kurang... gambar masih 
kurang profesional. Untuk membuat menjadi lebih professional ikuti langkah ke 
tiga dan seterusnya. 

Langkah Ketiga 

Pada langkah ini, kita akan membuat Background sampul dan juga memberi efek 
mirror yang sederhana tapi sangan professional. 

Buatlah sebuah layer (kita beri nama background) pada bagian paling bawah. 
Lalu gunakan Rectangular Marquee Tool (M), lalu pilih 1/3 layer. Kemudian 
gunakan Gradient Tool (G) lalu pilih Radial Gradient pada bar bagian atas. 
Pilih warna yang sesuai dengan selera anda. Lalu tarik garis pada 1/3 layer 
tersebut. Lakukan hal yang sama untuk bagian layer yang belum diberi 
Gradient, (lihat gambar dibawah) 



www.jaqophotoshop.bloqspot.com 



Lanqkah Keempat 

Duplicate layer sampul depan dan sampul tepi, Layer > Duplicate Layer.... 
(Ctrl +J). 

Sekarang pilih sampul depan copy dan sampul tepi copy, Gunakan kembali 
Move Tool (V) kemudian, tarik Transform Control kearah bawah untuk 
membuat efek mirror (lihat gambar) 




Seperti yang anda lihat gambar belum sempurna, untuk itu gunakan kembali 
Move Tool (V) + Ctrl posisikan setiap tepi menjadi seperti gambar dibawah ini: 



www.jaqophotoshop.bloqspot.com 




Lanqkah Kelima 

Duplicate (Ctrl + J) layer background lalu kurangi Fill menjadi 80%, lalu 
posisikan layer backgroud copy sehingga layer sampul depan copy dan 
sampul tepi copy berada pada layer backgroud dan backgroud copy. 




Design 3D Sebuah Kotak Software telah siap. 
Gampang bukan? Selamat mencoba! 



www.jaqophotoshop.bloqspot.com 



